g225”8 MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


5 http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
Jl. Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 







KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 28 November 2021/23 Rabii'ul Aakhir 1443 Brosur No.: 2062/2102/1IA 


Zina dan bahayanya (2) 


Ancaman orang yang berbuat zina 


Zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan orang yang melakukan zina 
dikenakan hukuman hadd, bagi yang belum menikah didera seratus kali, dan 
bagi yang sudah menikah dihukum rajam. 

Perbuatan zina 2 termasuk dosa besar. Di dalam hadits disebutkan : 


1 bagan dHF Maid JG Sa 


Dari "Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah 
SAW: “Dosa apa yang paling besar di sisi Allah ?”. Beliau menjawab, “Kamu 
menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu”. Saya 
berkata, “Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya”. Saya bertanya 
lagi: “Kemudian apa ?”. Beliau menjawab: “Kamu membunuh anakmu 
karena takut dia ikut makan bersamamu”. Saya bertanya lagi: “Kemudian 
apa ?”. Beliau menjawab.“Kemudian kamu berzina dengan istri tetanggamu”. 
(HR. Muslim juz 1, hal. 90, no 141) 


5 BA Ia ae TAN SN BAR Ia JAS Tpi 
YYA YO NYA AA Lo 


Dari Migdad bin Aswad, ia berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada para 
shahabatnya: “Apa yang kalian katakan tentang zina ?”. Para shahabat 
menjawab:Zina adalah sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkannya, maka zina itu haram sampai hari giyamat”. Rasulullah 
SAW bersabda kepada para shahabatnya: “Sungguh seorang laki-laki 
berzina dengan sepuluh perempuan itu lebih ringan (dosanya) daripada dia 
berzina dengan seorang istri tetangganya”. Migdad berkata : Lalu Rasulullah 
SAW bertanya lagi: “Apa yang kalian katakan tentang mencuri ?”. Para 
shahabat menjawab: “Sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkannya, maka mencuri itu haram”. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya seorang laki-laki mencuri dari Sepuluh rumah (orang lain) itu 
lebih ringan dosanya daripada ia mencuri dari rumah tetangganya”. (HR. 
Ahmad, juz 9, hal. 226, no. 23915) 


3 asa LG pen on Je JGA Oi 
2 Sis PEG US 


2 


WVTBAN We SA ea las Ula sob 3 5 


Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Tiga golongan 
yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari giyamat, tidak 
membersihkan mereka, tidak mau melihat (dengan kasih sayang) kepada 
mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih : 1. Orang tua yang berzina, 2. 
Raja (pemimpin) yang suka berdusta, dan 3. Orang fakir yang sombong”. 
(HR. Muslim juz 1, hal. 102, no 172) 


Pa AI Aan Aa) J8 EA Ir OI BA 5g 


Pa 


la 3GYI 3 GI Akad 3 JEN DN ee 


S00A D YA NY cwo GO 


Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Empat 
golongan yang Allah benci kepada mereka : 1. Pedagang yang banyak 
bersumpah, 2. Orang fakir yang sombong, 3. Orang tua yang berzina, dan 4. 
Pemimpin yang dhalim”. IHR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, juz 12, hal. 
368, no. 5558|. 


Ne Ng 


SIG BEA Jis JB SE MS jd se 
ie SU SI maa ag sa Ag RN EL 
SIG Gu A1 Obi $ LE lgu Hah 


Anto dl del Ola AN IE Gada 
Dari Salim bin "Abdullah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW, 
bersabda: "Ada tiga golongan yang Allah “Azza wa Jalla tidak mau melihat 
mereka pada hari giyamat: 1) Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, 
2) Wanita yang bergaya menyerupai laki-laki, dan 3) Dayyuts (orang yang 
membiarkan perzinaan di rumahnya. Dan ada tiga golongan yang mereka 


3 


tidak akan masuk surga: 1) Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, 2) 
Peminum khamr, dan 3) Orang yang selalu menyebut-nyebut 
Sa ka “ten Nasaaiy Juz 5, hal 80) 


Pa 


Vo SAM SL Y SIG BEA Is EA Are JB 


Hasan Find A2 BL rak ag ae at 
2 HB AN Ta Y TISU SANG JUL Aga 


ee de ia ah aa ab 


TAM 5 LAU Yaa 


Berkata "Abdullah (bin “Umar), Rasulullah SAW bersabda:” Ada tiga 
golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak memperhatikan 
mereka pada hari giyamat : 1) Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, 
2) Wanita yang bergaya laki laki yaitu yang menyerupai laki laki, dan 3) 
Dayyuts (membiarkan perzinaan di rumahnya). Dan tiga golongan yang Allah 
tidak memperhatikan mereka pada hari giyamat: 1) Orang yang durhaka 
kepada kedua orang tua, 2) Peminum khamr, dan 3) Orang yang selalu 
menyebut-nyebut pemberiannya. (HR. Ahmad Juz 2, hal 496, no 6188| 


Orang yang berzina akan disegerakan hukumannya 
Di dalam hadits disebutkan : 


Pa Pa 


AS 533 Ia BEAN Ja IE TER ul 3g 
SA GL ab aa BI 9 GA el Sl 
BNN DAN Selat daa AI ia 


Dari Abu Bakrah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada dosa 


yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya 
di dunia ini disamping siksanya di akhirat nanti selain dari perbuatan zina 


4 


dan memutus shilaturrahim". (HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1408, no. 4211) 
FN 5 nude SA Ku 
6 Dn Keotat 2 ab 
PIN GO bk Lu NB 2 3 Agan ANN 
LB ILY Ol ul AG II Anales 


Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada dosa yang 
lebih pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di 


dunia ini disamping siksanya di akhirat nanti selain dari memutus 
Shilaturrahim dan berbuat zina". (HR. Ibnu Hibban juz 2, hal. 210. No. 456| 


Banyaknya perzinaan menandakan desanya hari giyamat 


SI KALA SEAT Ia SI REA Ips JB OB IS Ig 
AN wd OI esa AAN Login Pe Sai #Lall Se 


YA 


Dari Anas (bin Maalik), ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya diantara tanda-tanda akan datangnya hari giyamat ialah 
dihilangkannya ilmu, ditetapkannya kebodohan, diminumnya khamr dan 
merajalelanya Pelamaan” bala Bukhari juz 1 hal. 28) 


LIS CAN AN SEA Cas ea Maa 
An HN Da SAN BA ba Pdt BEA In 
Aa Ez Jk: 23 Se Pe 5 Gi san Hen 
YAN Gea AIgli KAN $ Sea 


Dari Anas (bin Maalik), ia berkata : Sungguh akan aku ceritakan kepada 
5 


kalian suatu hadits yang tidak diceritakannya oleh seorangpun sesudahku. 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya diantara tanda- 
tanda akan datangnya hari giyamat ialah sedikitnya ilmu, merebaknya 
kebodohan, merajalelanya perzinaan, banyaknya wanita dan sedikitnya laki- 
laki sehingga ada lima puluh wanita hanya satu laki-laki yang mengurusi”. 
(HR. Bukhari juz 1, hal. 28) 


media sa kesah an Jb 33! 


a Ci | A 


5: SE BAN Sa Ol HA S da shg et : 
BN A3 PAN Sora ON sa SA ss | 
Kek A3 23 AG Tan G3 Dah Ian 


ANA NT ONAKAN 


Dari @atadah, dari Anas bin Maalik, bahwasannya ia berkata : Aku ceritakan 
kepada kalian sebuah hadits yang aku mendengarnya dari Rasulullah SAW 
yang tidak seorangpun sesudahku menceritakan kepada kalian". (@atadah 
berkata) bahwa ia mendengar dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya diantara tanda-tanda akan datangnya giyamat 
ialah dihilangkannya ilmu, merebaknya kebodohan,  merajalelanya 
perzinaan, diminumnya khamr, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki 
sehingga ada lima puluh wanita hanya seorang laki-laki yang mengurusi”. 
(HR. Tirmidzi juz 3, hal 333, no. 2301, ini hadits hasan shahih| 


Menjaga driri dari perbuatan zina dengan amar ma'ruf nahi munkar 
Setelah jelas begitu buruk dan bahayanya zina, maka kewajiban kita 
menjaga diri, keluarga dan masyarakat dari perbuatan zina, dengan amar 
ma'ruf nahi munkar, karena apabila Allah menurunkan mushibah kepada 
orang orang yang berzina, kitapun terkena imbasnya. Allah berfirman : 


a 


Bi GAM  3XL R5 IA Sea Y K3 3 
Ye BJB LI Ala 


Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang 
yang dhalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras 
Pa P. raba “2 


Wale dah Aga ia gada GA K3 SUS SI EK 


Oo A ag. ata 
Yr sy YI . na Lease ss 


Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan 
kepada orang orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menthaati Allah), 
tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sudah 
sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian 
Kami hancurkan negeri itu sehancur hancurnya. (AS. Al Israa' : 16J 


2 Yu 2 0. ah 

“wan Belt DI 3 ji PN 
PAI o 1 2 0. “tt & 04 - aa 

Asha AE Naagi Bagi A33 JAS SG AI sal Ie AU 
Laka 3 Si OS alat 24 235 NE HN 2 ph 
BELU NAS 6143 14333 Ya Aa Mes ha 2s 
#01 fo “.. 04 leg 33 T KAN 0-12 | Fo San TN 
La Pan so o 0 07T . 23 L T ? - 
YA YG ba IL IL al 2G 9 Ola 
Dari Nu'man bin Basyir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Perumpamaan 
orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang tidak 
menthaatinya, adalah seperti perumpamaan orang-orang yang sama-sama naik 
dalam sebuah perahu, sebagian mereka ada yang di bagian atas, dan sebagian 


yang lain berada di bawah. Mereka yang berada di bawah apabila memerlukan 
7 


air, mereka mesti melewati orang-orang yang di atas. Lalu mereka berpikir, 
"Seandainya kami melubangi di tempat kami ini, tentu kami tidak mengganggu 
orang-orang yang di atas kami". Kalau mereka membiarkan kehendak orang- 
orang yang di bawah itu, niscaya mereka binasa semuanya. Tetapi jika mereka 
mencegah kehendak orang-orang yang di bawah itu, maka orang-orang yang di 
bawah itu akan selamat, dan selamatlah semuanya". IHR. Bukhari juz 3, hal. 
111) 


Eh oa id Ip BEA Je 3 EA JB yg Kena 
VA 3) VAN ala ON SR 33 Par Ning 


Dari Abu Sa'id, ia berkata : Saya pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka 
hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu maka 
(hendaklah merubah) dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka 
dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman". (HR. 
Muslim juz 1, hal. 69, no 78) 


oa sha IEEE 3 3 Oa ai NA 3 


rd 
Pad 


mar KS S 332135 Sah au 
Ye Mr” ion hng YG 3S dia Glis Sie 


GL Ea lia JB YYOA 13 
Dari Huazaifah bin Yaman, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Demi Allah 
yang jiwaku ada ditangan-Nya. Sungguh kamu sekalian akan menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar atau (kalau tidak) 
pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian, kemudian kalian berdo'a 
kepada Allah, namun Dia tidak mengabulkan do'a kalian". IHR. Tirmidzi juz 
3, hal. 316, no. 2259, ia berkata : Ini hadits hasan| 


SL 133 Jaa 0335 UE AN Ian Cap “JB A5 3S 


Ia Pan MEN NS KN 3 sh 
Pa 


Dari 'Aisyah, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Suruhlah kepada yang marruf, dan cegahlah dari kemunkaran sebelum 
kalian berdoa (kepada Allah) namun tidak dikabulkan”. (HR. Ibnu Majah juz 
2, hal. 1327, no. BA 


BII GBI EA Is 5 JB AE 
mil lai A55 & 1793 B3 C3 (SI Ni abi 
YY UU AB TN OLI aman JEy Harakl 3 MM AM CAS 
Dari Ibnu "Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW melarang menjual buah 
sehingga bisa dimakan, dan beliau bersabda, “Apabila zina dan riba sudah 
merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menghalalkan jatuhnya siksa 


Allah pada diri mereka ”. IHR. Hakim, dalam Al-Mustadrak, ia berkata shahih 
sanadnya, juz 2, Nah 43, no 2261). 


si ie sala Pur AI Ia Si 355 an 231 Ju JB s2 3 ra 
, £ Aga pa LG ya Tai oJa 032553 5 apl 
ga das t3. Ina 25 IK P5 


TU ah Ja it 15 ANA) B5 SI al SI 23 


AABA 


A33 da Us gas BE Ji LAS Uh Ha DI 


a 


0 T- Tt. Oh z4, 2 o Oo. 2 
NY Ag IN IE Ojak Aoa ie TUM 
EA Ie AN it ago al lg ia III AA Ol Ula 


Dari Mais, ia berkata : Abu Bakar (Ash-Shiddig) berkhutbah, setelah ia memuji 
Allah dan menyanjung-Nya, ia berkata, "Wahai para manusia, sesungguhnya 
kalian telah membaca ayat ini, tetapi kalian keliru dalam memahaminya, yaitu 
ayat (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang 
sesat tidak akan mendatangkan madlarat kepadamu bila kamu telah mendapat 
petunjuk". AS. Al-Maaidah : 105). Sesungguhnya kami mendengar Nabi SAW 
bersabda, "Sesungguhnya sekelompok orang apabila mereka melihat 
kedhaliman, lalu mereka tidak mencegahnya, hampir-hampir Allah akan 
meratakan siksa kepada mereka". Dan sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan 
kema'shiyatan-kema'shiyatan, sedangkan mereka mampu mencegahnya tetapi 
mereka tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan mendatangkan adzab 
secara merata kepada mereka". IHR. Abu Dawud, juz 4, hal. 122, no. 4338| 


Larangan homoseksual dan lesbian 


Zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan dilarang oleh Allah SWT. Dan 
hubungan sex yang dilarang bukan hanya zina, hubungan sex sesama laki 
laki (homosex) maupun hubungan sex sesama perempuan (lesbian) juga 
dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman : 


AAA Ip 3 IKA Aa Kim OPT Lai JG 3 Wp 
Ja BLN 033 3 43 JL OS S3 (A1) Salah 
BB SY) Kep Ot DS Up (MN) Dead A3 
Ta 226 (Av) Opgbs Sl Kan 33 ALA 


Pa 


Pn Pa Gilas (AN) HE Sa LS EA VI 


AA LAN. (A0) AN A36 OS Ca 


Dan (Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia 
berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan 
faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) 
sebelummu?". (80) 

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada 
mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang 
melampaui batas. (81) 

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan 
pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini: sesungguhnya mereka adalah orang- 
orang yang berpura-pura mensucikan diri." (82) 

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, 
dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (83) 

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu): maka perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (AS. Al-A'raaf : 80-84) 


A3 EP 3 1S Gb IS blm bs Ea Sala 3 
BE ES Sas SI OB UB Sales (VV) Lies An 
56 Cg aa SR 33 3 YP 3 IE SULI trs 
SEE (VA) 3 A3 H3 AKU oa Pa 015 Ya Bi 
JE (va) Bu ad Wig as In Usa Bu ce 
6 bai Id (ah Ke RN nu Laba 
GP oa ga Blah AO DA Ya TA Na "35 
ORA La Ueitad H SEA II KL Sh 


11 


KAN 


GA BE AL (NN) ih BEI HN SAN asi: 
pai Jatuh Sen UE OA ga sai 
(NY) aa Sad da 2 ia 33 33 Sis Satad (AS) 


AY NY aga 


Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia 
merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan 
dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit." (77) 

Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak 
dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth 
berkata: "Hai kaumku, inilah putri-putri (negeri) ku mereka lebih suci bagimu, 
maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama) 
ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" 
(78) 

Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak 
mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu 
tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." (79) 

Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk 
menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat 
(tentu aku lakukan)." (80) 

Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah 
utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu 
kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut 
kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang di antara kamu yang 
tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa adzab yang 
menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya adzab kepada 
mereka ialah di waktu Shubuh: bukankah Shubuh itu sudah dekat?" (81) 
Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di 
atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari 
tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, (82) 

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang- 
orang yang dhalim. (83) IAS. Huud : 77-83) 


(Bersambung) 
12 


